membenci dirinya” (Amsal 29:24). 

Menerima bagian, dalam terjemahan 
KJV dikatakan sebagai “Partner/rekan”. 
Sekalipun seseorang tidak melakukan 
pencurian secara langsung bersama dengan 
pencuri, tapi kalau dia tahu dan mau 
menerima bagian dari hasil curian dan 
menikmati bagian itu, maka orang tersebut 
termasuk partner/rekan sekerja dengan 
pencuri tersebut. 


$ iapa menerima bagian dari pencuri, 


PENGURI 


Bila seorang pencuri itu dihukum, 
maka sudah seharusnya si penerima 
bagian juga harus dihukum. Karena itu 
penulis Amsal berkata bahwa orang yang 

menerima bagian dari pencuri adalah orang 
yang sebenarnya membenci dirinya sendiri. 

Saya pernah membaca sebuah testimoni 

dari seorang guru yang bertugas mengajar 

di pedalaman Papua. Guru tersebut 

diwawancarai oleh satu wartawan surat 

kabar terkenal di Indonesia. Sejak mudanya, 
ia membuat keputusan untuk menjadi seorang 
yang jujur, dan membangun integritas hidup 
bahkan ketika dia dalam kekurangan sekalipun. 
la tidak pernah mau menerima uang suap yang 
baginya adalah uang haram. 

Bagian dari testimoni yang berkesan bagi 
saya adalah, ketika guru tersebut menyatakan 
alasannya. Mengapa dia menjadi orang jujur 
dan menolak tindakan kefasikan, adalah karena 
cintanya kepada keluarganya. Dia bertekad untuk 
tidak meracuni keluarganya dengan makanan 
yang dibeli dengan uang haram. supaya darah 
keluarganya tidak tercemar, dengan sesuatu yang 
haram. 


MENERIMA BAGIAN 


Banyak orang mau menerima bagian dari 
pencuri/uang haram dengan alasan, ingin 
membahagiakan/menyenangkan keluarganya, 
sesungguhnya yang dia lakukan adalah meracuni 
keluarganya sendiri. 

Karena tidak ada dosa yang tersembunyi di 
hadapan Allah, sehingga luput dari hukuman. 
Ingatlah, sekalipun tidak menjadi pelaku utama 
dari sebuah kejahatan, tapi ketika kita tahu dan 
ikut menikmatinya, maka kita sudah terhitung 
sebagai bagian dari kejahatan itu. 


INGATLAH SEKALIPUN 
TIDAIN MENJADI 

PELAKU UTAMA DARI 
SEBUAH KEJAHATAN 
TAPI KETIKA KITA 
TAHU DAN IKUT 
MENINKMATINYA MAICA 
KITA SUDAH TERHITUNG 
SEBAGAI BAGIAN DARI 
KEJAHATAN ITU. 


Pencuri, adalah orang yang mengambil 
hak milik orang lain, untuk menjadi miliknya 
sendiri, baik dengan paksa atau dengan tanpa 
sepengetahuan pemiliknya. Saya rasa definisi ini, 
dapat diluaskan, bahwa penerima suap, para 
koruptor, para pemeras, penipu, dan bahkan 
lintah darat, yaitu orang yang meminjamkan 
Uangnya dengan bunga yang mencekik dan orang 
yang dengan kelicikan menguasai harta milik 
orang lain, dapat digolongkan sebagai “PENCURI”. 

Janganlah mau menerima bagian dari 
orang-orang yang memperolehnya melalui jalan 
kotor, kelicikan dan penipuan. Jangan menjadi 
bagian dari kelompok kejahatan. (Pdt. Samuel 
Handoko) 


Kesaksian 4D 


aya kembali ke surabaya beserta istri 
S dan anak sekitar Agustus 2015 dengan 

kondisi bangkrut dan terjebak hutang 
akibat money games. Awalnya kami tinggal 
di apartemen, yang dipinjami oleh seorang 
teman, sebelum kemudian menyewa rumah 
sendiri, dengan harga yang murah. 

Di Surabaya saya bekerja menjadi sopir 
ojek online. Saya merasakan Tuhan terus 
menuntun dan mencukupkan kebutuhan 
keluarga kami. Saya kemudian berpindah 
kerja menjadi sopir jasa angkutan. Saya 
mendapatkan mobil bak terbuka dengan 
kondisi seperti baru meski tahun lama, 
dengan harga beli juga sangat murah. 
Setahun kemudian, saya menjualnya dan saya 
mendapatkan untung banyak. Kemudian saya 
merintis usaha jasa pindahan. Meski demikian, 
saya masih merasakan bahwa hidup kami 
masih berada di lembah. Saya sadar bahwa ini 
adalah proses yang harus saya lewati bersama 
Tuhan. 

Saat mengikuti retret “Fourth Dimension” 
(4D) tahun 2016, saya berharap kepada Tuhan 
untuk mengampuni saya dan memberikan 
saya satu kesempatan lagi. Waktu itu, Ps. 
Philip mendoakan 2 tipe orang: orang yang 


sudah ada usaha dan sedang bertumbuh, dan 
orang yang mau memulai usaha atau pernah 
bangkrut dan sedang mulai dari awal. Saya 
meresponi panggilan kedua dan didoakan. 

Selesai didoakan, saya kembali ke tempat 
duduk lalu didoakan oleh teman sekamar. 
Saya merasakan impartasi yang kuat dan saya 
memutuskan untuk komitmen di Connect 
Group bersama istri. 

Setahun kemudian, Tuhan menaruh 
ide-ide dalam pikiran saya dan istri untuk 
membuat bisnis di bidang produksi peralatan 
fotografi dan impor barang dari China. 

Tuhan juga menambahkan anak kedua dalam 
keluarga kami. 

Puji Tuhan, dalam kurun waktu 1,5 tahun 
saya dibawa ke dalam percepatan usaha. 
Pekerjaan ini pun persis seperti yang saya 
doakan selama ini: dikerjakan di rumah 
sehingga bisa mengawasi anak anak. 

Omset tiap bulan selalu naik. Bahkan 
target 2018 bisa closed di akhir Januari 2018. 
Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa 
Tuhan mendengarkan doa sepasang suami 
istri yang mau terbuka satu sama lain, yang 
mau mengambil keputusan bersama dan 
melibatkan Tuhan di dalamnya. (Kesaksian 
Davit, CG P105 Surabaya) 


SLLVAUD 


SCAN THIS 


FESTIVAL 


KUASA. 
ALLAH 


INTUINIS NVONVIVN KAIN, 


SEBUAH PERJUMPAAN 


| YANG TAK TERLUPAKAN 
PEMBICARA: Ps. PHILIP MANTOFA 


JUMAT 9 7-31 | PAKUWON GOL & 


FAMILY CLUB 
19.00 WIB MARET 2018 SURABAYA BARAT 


LIVE STREAMING — CALL CENTER 
WWW.MSTV.TV (O) fka.or.id 031-6000-7077 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tentara Allah” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Spirit of Elisha” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdm. Rebecca Lippy 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Edwin Yahya 


Mawar Sharon 
Senior 

“Ibadah Padang“ 
Pk.08.00-14.00 WIB 
BDI Prigen 

Pdm. Lianggono 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Building It. 6, 
Marveli City Complex, 


In Ngagel 123, Surabaya. 


Telp 031-60007000 


v | fax O31-5322452 
SETIAP sana 3 n n atau 
x r IT Karat , an | email ke agung.p@gms.or.id 
an redaksi Voice berhak 

BUANG SANCTUARY LANTALT - VISION BUILD 
KOMPLEKS Ik CITY - JL. RAYA NGABEL 123 menyeleksi dan menyunting 
TERBUKA UNTUK SEMUK JEMAAT setiap tulisan yang masuk 


sesuai standar Voice 


April 
MINGGU 


Ol 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Api Penginjilan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hidup Tanpa 
Penyesalan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Bambang Wijaya 


FKA 26 

Pk.19.00 WIB 
Pakuwon Golf 

& Family Club 
Surabaya Barat 
Pdt. Philip Mantofa 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


FKA 26 

Pk.19.00 WIB 
Pakuwon Golf 

& Family Club 
Surabaya Barat 
Pdt. Philip Mantofa 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God Teen 
Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Perpuluhan 


disetiap Ibadah. 


RETREAT DOA BAGI 
PROFESIONAL & 
PENGUSAHA: 


Minggu, 29 Selasa, 1 
ci BUKIT DOA IMMANUEL 


Ps. Philip Mantofa Paulus Bambang W. S. 


Pendaftaran online di www.fourthdimension-bdi,.com 


ACE (Fun, Active, & Creative 
— English), sebuah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat 
di bawah YSKB, memiliki 10 tema 
berbeda yang sudah dipersiapkan untuk 
pertemuan setiap bulannya. Pada 11 
Februari 2018, kami memulai dengan 
tema “Peduli Lingkungan”. Para siswa 
yang terbagi dalam kelompok besar dan 
kelompok kecil diajar tentang bagaimana 
merawat lingkungan melalui permainan 
peran, kosakata baru, pembacaan dan 
pemahaman, serta nilai-nilai. 


PEDULI 
LINGKUNGAN 
BERSAMA 


Kegiatan ini diikuti 10-15 siswa di setiap kelas dari 
84 siswa yang hadir pada pertemuan terakhir kami, 
dan ada 8 kelas dari anak PAUD (Pendidikan Anak Usia 
Dini) sampai kelas 6-8, serta 2 guru sukarelawan di 
setiap kelas. 

Beberapa orang tua ikut serta dalam program 
FACE Connection, di mana tujuannya adalah untuk 
menjalin hubungan dengan mereka dan untuk 
membantu mereka menjadi pemimpin di masyarakat. 

Selain FACE dan FACE Connection, ada juga 
program “ONE STEP FARTHER” yang dimulai setelah 
program FACE. Tujuan dari program 20 menit ini 
adalah untuk memberdayakan sukarelawan FACE dan 
untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka. 

Kami mengakhiri kegiatan hari itu dengan sukacita 
di dalam hati kami karena kami tahu bahwa tidak 
semua orang memiliki kesempatan untuk melayani. 

Jika ingin menjadi relawan, silahkan mengunjungi 
kami di www.yskb.org atau IG sentuhankasihbangsa. 
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkatimu.T 
(Ramon, YSKB) 


POKOK DOA 
MARET 2018 


Berdoa untuk pembangunan GMS di 
bulan April yang memasuki penggalian 
tanah untuk ground water tank, supaya 
berjalan dengan baik dan tidak 
mengganggu warga sekitar. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan terus dinyatakan dalam 
keseluruhan proses pembangunan gereja 
dan juga kaitannya dengan pihak-pihak 
lain, seperti warga sekitar. pemerintah 
kota , dan lain-lain 


Berdoa supaya Tuhan mencukupkan 
kebutuhan dana selama proses 
pembangunan. dan hikmat serta 
keterampilan dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati, keutuhan dan 
perlindungan Tuhan atas Gereja Mawar 
Sharon. semua pemimpin dan jemaat. 


Bagi Jemaat yang ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa: 

doa puasa setiap tanggal 1-3 
tiap bulannya, dan diadakan 
doa malam yang didedikasikan 
untuk pembangunan 

(info menyusul) 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.1146 


GEREJA MAWAR SHARON 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) 
itorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Sidoarjo 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum- Pro-M «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 

. Ahmad Dahlan no. 27-29, Malang 

Telp. 0341-570539 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 


badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WITA 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 


Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. Prabu Rangkasari, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

p : Arsih/Ryan : 08561611930 


AS 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


Balikpapan 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 

Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 

Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 
elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 
. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 
badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 


badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


